PERINGATAN 


Konten ini mengandung hal yang 
dapat memicu ketidaknyamanan 


Pembaca diharapkan bijaksana 
saat membaca 








by Shinshinhye 


S4 Chapter 55 
Bunda Ana (2) 


AH, AKU 
MASIH BISA 


MASIH BISA 





IMPIANKU... 





HARUS 














"KAMU KAN YANG 
SUDAH MEMBANG- 
KANG ORANG 


“CEWEK KOK 
NEKAT MERANTAU 
JAUH SENDIRIAN" 


“KERJA SAWBIL 
KULIAH DI KOTA 
LAIN HANYA DEMI 
CITA-CITA BODOH 
YANG TAK 
BERGUNA" 





“ТАК TAHU TERIMA 
KASIH, TIDAK 
BERSYUKUR SUDAH 
HIDUP ENAK" 


“PADAHAL TINGGAL 
NURUT SAJA, MENIKAH 
DENGAN ORANG YANG 
SAMA-SAMA KAYA, 
LALU HIDUP ENAK 
SAMPAI MATI" 





“SEKARANG JADI 
APA KAMU? SUDAH 
PANTAS JADI 
PELACUR" 


“TAHU RASA 
KAN?” 


“ATAU JANGAN- 

JANGAN КАМИМУА 

JUGA DIAM-DIAM 
MENIKMATI?” 

















ANA 
HUKUMANMU" 


WAAAA 
WAAAA 








ITU MAHASISWI 
KAMPUS XX KANP 


WIH, HAMIL 
GEDE TUH, 
ФАК HERAN 


ASAL MANA 
SIH DIA? 
ORANG TUANYA 
PASTI NGGAK 
TAHU 





HAHAHA, BIASA 

ITU SEKARANG, 

APALAGI CEWEK 
BEGITU 


PALING NANTI 
CARI DUKUN 
BUAT GUGURIN 





LIAT BEKAS 
NANAS GAk DI 
KOSANNYA? 








YANG KUINGAT 
SETELAH ITU, 
RASA SAKIT YANG 


LUAR BIASA, AKU ADA 
DI RUMAH SAKIT.. 





BAYI ITU AKHIRNYA 
LAHIR SEBELUM 
WAKTUNYA... 


APA DIA SUDAH 
MUAK DI DALAM 
PERUTKU? 





MUAK DENGAN 
PERLAKUANKU 
PADANYA? 








TIDAK 


MENDENGAR 
SUARA TANGIS 













..BAYINYA 
TIDAK 
MENANGIS... 


AKU MERASA 
SEDIKIT SEDIH.. 





TETAPI HATI 
KECILKU 
BERSEMANGAT 











APA INI 
BENAR-BENAR 
SUDAH BERAKHIR? 








APA HIDUPKU 
AKAN KEMBALI 
SEPERTI SEMULA? 





APA HUKUMANKU 
SUDAH USAI? 





` = 


BAYINYA 
HIDUP... 













„DIA TETAP 
HIDUP... 























BAYI SEKECIL 
INI... 











BAYI YANG 
SUNGGUH 
წლ CANTIK... 








Awaaahhh 









AKU SEPERTI 
GADIS YANG 
JATUH CINTA 

PADA PANDANGAN 
PERTAMA 







SEAKAN-AKAN 
RASA SAKITKU 
TELAH HILANG 





KEBENCIANKU 
TERHADAP SEMUA 
INI LENYAP 











HATIKU TERASA 
HANGAT 


PERASAANKU 
DAMAI 


SEPERTI 
INIKAH RASANYA 
SEBUAH PELUKAN... 





YA.. LAGIPULA 
BAYI INI TAK 
PUNYA AYAH, 
TAK ADA... TAK 


HANYA ADA 
AKU IBUNYA, 
AKU SAJA... 


BENAR... AKU 
SENDIRIAN.. AKU BISA 
MERAWAT BAYI INI... 





DAN ITULAH 
MIMPI BODOHKU 








..PIHAK RUMAH 
SAKIT TELAH 


MENGHUBUNGI 
ORANG TUAKU 
SEBAGAI PENJAMIN 





MEREKA 
DATANG.. 








DAN MURKA 
BESAR 





SEGALA HINAAN DAN 
CACIAN YANG KUBAYANGKAN 
DAN TELAH MENJADI MIMPI 


BURUKKU SELAMA MENGANDUNG 
DILONTARKAN OLEH MEREKA 
DENGAN NYATA 





SEPERTI SEBUAH 
EPISODE YANG SUDAH 
KUTONTON 
RATUSAN KALI 


SEMUANYA 
TAYANG DI 
HARI ITU 












AKU TAK 
PUNYA PEMBELAAN 3 


APA YANG 
KUHARAPKAN? 


DARI ORANG-ORANG 
YANG TAK AKAN 
PERNAH MELIHATKU 
SEBAGAI KORBAN 





2977 


YANG ADA 
DI BENAK MEREKA 
SEKARANG HANYALAH 
BETAPA MALUNYA 
MEREKA MEMILIKIKU, 
SEBUAH АВ 


































APA NILAIKU 
SEBAGAI 
MANUSIA? 


SAAT BAIK-BAIK 
DIHARUSKAN MENJADI 
BARANG, SAAT TERPURUK 
BARU DITUNTUT 
SEBAGAI MANUSIA 





MEREKA LALU 
SEMPAT MEMBUAT 
KERIBUTAN DI 
RUMAH SAKIT 





MEMBUAT ORANG- 
ORANG PENASARAN 
DAN INGIN MELIHAT 
APA YANG TERJADI 


AKUPUN BURU-BURU 
DIPULANGKAN KE 
KAMPUNG HALAMAN 


MENINGGALKAN 
KULIAH... 





DAN 
PERJUANGANKU 
MERAIH MIMPI 
SELESAI SAMPAI 

DI SITU 









































INI SATU-SATUNYA 
KESEMPATANKU BERANI 
CERITA PADAMU.. 
MAKA AKU HARUS 
CERITAKAN 
SEMUANYA 


= SELAGI 
AKU SANGGUP 


+ KAU 


YANG MINTA 
INI 











DI DALAM RUMAH 
ORANG TUAKU, AKU 


DISEMBUNYIKAN 
SELAYAKNYA SEBUAH 
AIB KELUARGA 





DIPERLAKUKAN 
SEPERTI MAKHLUK 
JIJIK 





BERKALI-KALI ORANG 
TUAKU MENYERANGKU 
SECARA PASIF AGRESIF 





DAN TAK JARANG 
MEREKA KELEWAT 
EMOSI LALU 
MENAMPARKU 























AKU TAK PANTAS 
LAGI DIJODOHKAN 
UNTUK RENCANA PARTNER 
BISNIS MEREKA YANG 
IDEAL.. MANA BISA 
MEREKA MENAWARKAN 
BARANG YANG SUDAH 
TIDAK BERSEGEL, KAN? 


BELUM PUAS 
MENYALAHKANKU, 
MEREKA LALU GILIRAN 
MENYALAHKAN 
BAYIKU 


BAGAIMANA 
BAYI INI MERUSAK 


SEGALANYA DAN 
MERUGIKAN KELUARGA 





AKU SUDAH 
JADI SEORANG 
IBU, TAK TERIMA 
ANAKKU TERUS 
DIHINA 


AKU TETAP 
MBELA BAYI 
INI... 


KUTEKANKAN 
PADA MEREKA 
BETAPA ANAK INI 
SANGAT MIRIP 
DENGANKU 





MIRIP DENGAN AYAH, 
MIKIP DENGAN KAKEK, 
TIDAK ADA MIRIPNYA 
DENGAN LAKI-LAKI 


TETAP KETURUNAN 
KELUARGA INI 





JADI AKU 
PUNYA ALASAN 
BERTAHAN 


HINGG, 
BEBERAPA MINGGU 


SETELAHNYA.. 











DIA MEMBUKA 





KELOPAK 
MATANYA.. 
TETAPI... 
MATA ITU... 
ANAK INI... 


CACAT. 








AN 





«AKU TIDAK 
TAHU APA KARENA 
AKU MINUM SEMUA 


ATAU 
IT-OBATAN 
e ITu... KARENA AKU 


SERING MEMUKUL- 
MUKUL PERUTKU.. 


...ATAU KARENA 
AKU MENGUTUKI 
BANYAK ORANG SETIAP 
MALAM SEMBIL 
MENANGIS... 


















YANG.. 
КИТАНИ... 





ANAK ITU 
TAK MUNGKIN 
LAGI DITERIMA 
DI SANA 





MIRIP 
KAKEKNYA 
ATAU TIDAK 


DAN AKU 
HANCUR 


ORANG TUAKU 
AKHIRNYA TAHU, 
KESEMPATAN TERAKHIR 
BAGI BAYI ITU HABIS.. 
DIA TAK LAGI PANTAS 
DISEBUT KETURUNAN 
KELUARGA ITU 


CACAT, 


RUSAK SAMA 
SEPERTI IBUNYA... 
JADI KAMI BERDUA 

SAMA-SAMA PANTAS 
DIBUANG 





 - 









MESKI BEGITU 
MEREKA TETAP INGIN 
MEMPERTAHANKAN 
NAMA BAIK 
KELUARGA 










JADI DIBENTUKLAH 
SANDIWARA... 
“MARIANA YANG 
ASIH, YANG CINTA 
PADA ANAK- 
ANAK" 











JUSTRU ITULAH 
PINTU KELUAR 


DARI 














RASA LELAHKU 
YANG SUDAH 
MENUMPUK SEJAK 





Bersambung... 


